EVALUASI PENGELOLAAN. 

UPAYA INTENSIFIKASI & EKSTENSIFIKASI 

PENGUMPULAN ZIS 


OLEH 

H. AWALUDDIN. SE. 


SEKRETARIS BAZNAS NTB 



VISI MISI 

BAZNAS NTB 


r 


MISI 

V 



r 

\ 

VISI 

V 



Menjadikan Baznas Provinsi NTB Yang Amanah. 
Profesional. Transparan Dan Akuntabel Dalam 
Pengelolaan Zis Sebagai Dana Ummat. Guna Turut 
Ambil Bagian Dalam Pengentasan Kemiskinan Di 
Provinsi NTB 


□ Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pengumpulan Zakat. 
Infak Dan Sedekah 

□ Efektivitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat. 
Infaq Dan Shadaqah Dalam Rangka Mendukung 
Pemerintah Daerah Untuk Mengentaskan Kemiskinan. 

□ Memantapkan Ketatalaksanaan Dalam Rangka 

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum. 

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Tertib 
Pengelolaan Aset 

□ Memantapkan Perencanaan. Penataan Administrasi 
Dan Pelaporan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan 
Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas 

□ Membangun dan mengembangkan NTB Berzakat 
Informasi Sistem dalam rangka mendukung Sistem 
Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) 


A A A A 


TAHUN 


TARGET 


REALISASI 


% 


2012 

2.000.000.000 

2.254.000.000 

112,70% 

2013 

3.250.000.000 

3.476.606.887 

100,90% 

2014 

5.000.000.000 

5.036.159.000 

110,72% 

2015 

6.500.000.000 

6.520.604.162 

100,32% 

2016 

7.500.000.000 

3.065.000.000 

40,87% 


P A 

E T „ 
_ P 
N A _ 

v c R 

URAIAN 

PROGRAM 

REALISASI 

2015 

RENCANA 

2016 

NTB MAKMUR 

855.000.000 

2.300.000.000 

NTB CERDAS 

469.450.000 

1.250.000.000 

r° 

NTB SEHAT 

58.000.000 

350.000.000 

L D R 
U A R 

RUMAH 
D A’ WAH 

1.346.400.000 

2.000.000.000 

_ c A 
R S 

A A M 

TVT m 

NTB PEDULI 

2.751.912.500 

1.500.000.000 

TANGGAP 

BENCANA 

- 

200.000.000 

JM K 





JUMLAH 


5.480.762.500 


7.600.000.000 


ASHNAF 


FAKIR/MISKIN 

AMIL 

RIOAB 

GHARIMIN 

MUALLAF 

SABILILLAH 

IBNU SABIL 

TANGGAP 

BENCANA 

JUMLAH 


A A 

A A A A A 


TARGET 


2015 

REALISASI 


TARGET 

2016 


5.032.103.303 

4.199.362.500 

83% 

5.400.000.000 

910.000.000 

764.185.131 

84% 

1.050.000.000 

- 

- 

- 

- 

132.530.000 

1.500.000 

1% 

86.000.000 

97.000.000 

5.200.000 

5% 

100.000.000 

1.500.000.000 

1.346.400.000 

90% 

2.000.000.000 

50.000.000 

8.430.000 

17% 

50.000.000 

200.000.000 

- 

- 

200.000.000 


7.921.633.303 6.325.077.631 80% 8.886. 








LANGKAH-LANGKAH 
YG DIPERLUKAN 


□ Perlunya peningkatan pemahaman tentang 
ZIS, terutama manfaatnya bagi diri & 
Mustahik 

□ Manfaat bagi diri sendiri antara lain : 

S Pembersih dan penyuci dari kekikiran & 
terlalu cinta terhadap harta 
S Untuk ketentraman jiwa/hati 
S Dapat mengembangkan harta 
S Jalan diterimanya taubat hambanya 
S Dapat menghindarkan dari mati 
mendadak 

S Dapat menyembuhkan penyakit 
S Memberi keamanan harta 
S dll 

□ Manfaat bagi Mustahik 

S Memuliakan hidup Mustahik 
S Pengentasan kemiskinan 
S Sarana silaturrahim 
S Dll 

□ Perlunya dibangun & dikembangkan sistem 
informasi guna mendukung transparansi & 
akuntabel 



□ Pengumpulan & penyaluran zakat fitrah di bawah 
koordinasi Baznas Provinsi dgn menerapkan pola 
keuangan SWADANA 
Louncing gerakan SEDEKAH Rp. 2000,- 
Santunan ramadhan kepada 5.000 Mustahik 
Santunan khusus kpd : 

> Guru Ngaji 

> Siswa berprestasi 

□ Memperingati HARI ZAKAT NASIONAL dgn 
menyelenggarkan GEBYAR ZAKAT yg dirangkai dengan 
penyerahan NPWZ kpd : 

> Gubernur/ WK Gubernur/ SEKDA oleh Ketua Baznas 

> Kepala SKPD oleh Gubernur 


PROGRAM UNGGULAN 
BAZNAS PROVINSI YG SEGERA 




□ Pemberdayaan Ekonomi Ummat Pola Bantuan 
Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Jasa/Bunga Kpd Usah 
Kecil/Bakulan 

□ Bedah Rumah Untuk 100 Keluarga Miskin. 

Rp. 10 Jt/Keluarga 





